Dari Bumi Datar Hingga Gabung ISIS, 
Begini Kisah Fitri Zulkarnain Yang 
Bebas Hari ini 


Jumat, 22 Desember 2023 


Tarakan, BeritaKeduaNya.com - Salah satu Co-Creator video serial FE101 
(Bumi Datar) yang sempat menghebohkan warganet (+50 juta tayangan 
YouTube) pada pertengahan tahun 2018 yang lalu, Fitri Zulkarnain hari ini 
resmi Bebas Bersyarat pada hari Jumat, 22 Desember 2023. 


Fitri Zulkarnain terjerat kasus terorisme pada awal tahun 2021 lalu dalam 
kegiatan terorisme ISIS. Pada mulanya di tahun 2016, MR dan MY (yang 
menjadi anggota Komunitas Bumi Datar) berkenalan dengan FZ melalui 
grup whatsapp dan terlibat perdebatan terkait konflik perang yang 
berlangsung di wilayah Irak dan Suriah. 


Setelah sekian lama, FZ sering mengirim beberapa video rilisan ISIS 
berbahasa Indonesia dan mampu meyakinkan keduanya untuk 
mendukung jaringan teroris ISIS hingga berencana bersama-sama untuk 
berangkat ke Surabaya, Jawa Timur pada akhir tahun 2020. 


Pada siang hari sekitar pukul 12:00 WITA di hari Rabu, 20 Januari 2021 
Fitri Zulkarnain digrebek oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror 
di Kota Tarakan saat tengah dalam perjalanan. Sementara MR (Sumatera 
Barat) dan MY (Depok, Jawa Barat) juga ditangkap secara terpisah. 


Pemuda kelahiran 5 September 1998 ini ditahan pertama kali di Mako 
Brimob Pasir Putih Kota Tarakan. Densus 88 AT (Anti Teror) kemudian 
menggeledah rumah kediamannya di Kalimantan Utara dan menyita 
beberapa barang bukti. 


Proses Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilaksakan pada 
pertengahan tahun 2021. Disanalah Fitri Zulkarnain, MR dan MY untuk 
pertama kalinya bertemu. Dari hasil persidangan Pengadilan Negeri 


Jakarta Timur, Fitri Zulkarnain divonis empat tahun, sementara MR dan MY 
divonis oleh hakim selama tiga tahun penjara. 


Pada bulan Juli 2023 Fitri Zulkarnain dikirim ke Lapas Kelas IIB 
Warungkiara, Sukabumi, Jawa Barat, untuk menjalani sisa masa hukuman. 
Sementara MR dan MY dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang 
lain. 


Fitri Zulkarnain, MR dan MY telah melakukan Ikrar Setia NKRI. Bahkan FZ 
diberi kesempatan menjadi Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera 
Pusaka) pada peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI di Lapas Kelas IIB 
Warungkiara yang diliput beberapa media kabar Nasional. 


Hari ini, Jumat 22 Desember 2023 dengan status yang telah resmi 
menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), Fitri Zulkarnain bisa menghirup 
udara bebas setelah menjalani masa hukuman penjara selama 3 tahun 
kurang 1 bulan dengan Pembebasan Bersyarat. Dari Lapas Kelas IIB 
Warungkiara, Sukabumi, Jawa Barat, Fitri Zulkarnain menuju 
kepulangannya tetap dikawal oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti 
Teror hingga tiba di kediamannya di Kota Tanjung Selor, Bulungan, 


Kalimantan Utara. 


